E— 
ELEX — 
MEDIA 
KOMPUTINDO 


DR. NUR HIDAYAT, SE, ME, Ak, GA, BKP 


Konsultan Pajak, Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, 
Akuntan, Dosen, dan Peneliti Perpajakan 


Kata Pengantar Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak 


Sambutan Ketua Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia 
Prof. Dr. John Hutagaol 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax 
RISK Management 


Manajemen Risko Perpajakan Perusahaan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(@) 


(2) 


(3) 


& 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se- 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ra- 
tus juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax 
RISK Management 


Manajemen Risko Perpajakan Perusahaan 


Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, BKP 


Editor: Rayendra L. Toruan 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


r 
'£0gh KOMPAS GRAMEDIA 
KF 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 

Manajemen Risko Perpajakan Perusahaan 

@ Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP 
Editor: Rayendra L. Toruan rItoruan@gmail.com 
Desain grafis: Fitri 

Perwajahan: Fitri 


All Rights Reserved 

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Elex Media Komputindo KOMPAS 
GRAMEDIA 

Anggota IKAPI, Jakarta 2015 


237150451 


ISBN: 978-602-02-5991-8 


xvii 4 400 hal, 14x 21 cm 


Cetakan pertama: Februari 2015 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh 
isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh percetakan GRAMEDIA 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


Di awal tahun 2012 yang lalu para praktisi pajak mulai 
mendiskusikan dan menseminarkan tentang “Corporate 
Tax Risk Management” di beberapa tempat dan di beberapa 
kota di Indonesia, penulis sempat beberapa kali diberi 
kesempatan untuk mengisi dan menjadi narasumber dalam 
diskusi dan seminar-seminar tersebut, kesempatan penulis 
berinteraksi dengan berbagai kalangan (konsultan pajak, 
praktisi perpajakan di perusahaan, akuntan, akademisi, dan 
lain-lain) yang menghadiri diskusi dan seminar-seminar 
tersebut menginspirasi penulis, bahwa keberadaan buku 
panduan untuk topik ini dirasakan sangatlah minim, bahkan 
boleh dibilang tidak ada. 

Di tengah minimnya literatur dan buku-buku yang 
membahas tentang topik manajemen risiko perpajakan 
perusahaan, penulis memberanikan diri menyuguhkan 
buku ini kepada pembaca, diharapkan selain sebagai pengisi 
kekosongan literatur, juga diharapkan dapat memacu 
diskursus ini agar dapat menjadi embrio perumusan konsep 
menuju teori manajemen risiko perpajakan perusahaan. 

Berangkat dari beberapa alasan di atas, penulis mencoba 


menyusun buku ini dengan memasukkan beberapa dimensi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


risk management, sehingga penulis menawarkan judul 
“Corporate Tax Risk Management” dari judul tersebut tersirat 
maksud penulis yang ingin mengadvokasi pembaca untuk 
menyiapkan diri agar terhindar dari risiko perpajakan 
perusahaan, membantu pembaca dalam memberikan 
pemahaman normatif aspek perpajakan perusahaan, dan 
membantupembaca dalam mengidentifikasi risiko, mengukur 
risiko, serta mengelola risiko perpajakan perusahaan. 

Buku ini tidak semata ditulis untuk tujuan penggunaan 
bagi praktisi perpajakan, tetapi juga dirancang sebagai buku 
penunjang mata kuliah “MANAJEMEN PERPAJAKAN” yang 
diajarkan pada program studi Perpajakan dan konsentrasi 
Perpajakan (pada program studi Akuntansi, Kebijakan 
Publik, Administrasi Niaga, dan Hukum Bisnis) mulai dari 
jenjang sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3). 

Buku ini terdiri atas 5 bab, yang diharapkan dua bab per- 
tama (Bab I dan II) dapat sebagai penunjang di awal me- 
ngenal manajemen risiko dan aspek perpajakan perusahaan, 
bab selanjutnya (Bab III, IV, dan V) dapat menunjang pada 
paruh kedua pemahaman risiko perpajakan perusahaan dan 
cara menanganinya. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir 
(skripsi, tesis, dan disertasi) untuk mengisi kekosongan teori 
manajemen risiko perpajakan perusahaan yang selama ini 
sulit didapatkan. 

Buku ini tidak murni gagasan penulis, tetapi banyak 
terinspirasi dari beberapa karya yang telah lebih dulu terbit 
seperti tulisan Bramantyo Djohanputro, MBA, Ph.D., bukunya 
dengan judul “Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi”. 


Profesor Dr. Gunadi, MSc, Ak, dan Profesor Dr. John Hutagaol, 


Versi Pdf dik 1 ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


M.Acc, Ak., yang menginspirasi dengan karya-karya 
perpajakannya yang telah menjadi rujukan para praktisi 
dan mahasiswa yang meminati masalah perpajakan, juga 
inspirasi besar penulis dapatkan dari almarhum Profesor Dr. 
Mohammad Zain, Ak., (yang sekaligus penulis dedikasikan 
kepada beliau), dan beberapa punulis lain yang telah dikutip 
dan daftar pustakanya telah ditulis di bagian akhir buku 
ini, untuk itu semua penulis menyampaikan permohonan 
izin mengutip dan menyadur tulisan-tulisan terdahulu dan 
menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat dalam atas 
semua inspirasi yang pada akhirnya dapat memunculkan ide 
dan gagasan ditulisnya buku ini. 

Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gunadi, MSc, 
Ak., (Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia) dan 
Profesor Dr. John Hutagaol, M.Acc, Ak., (Ketua Kompartemen 
Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia) yang telah 
memberikan kata pengantar dan kata sambutan pada buku 
ini, penulis sangat berterima kasih dan merasa sangat bangga 
atas kesediaan, di tengah kepadatanjadwal dan kesibukannya. 

Salam sayang penuh ketulusan dan rasa terima kasih 
yang teramat besar kepada istri tercinta Lilis Robiah dan 
putri-putra tercinta Azzallia Putri Pratiwi dan Phion Putra 
Teruna. Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada adindaku 
Mulyadi dan temannya Apuy dan Richa yang telah membantu 
pengetikan, tanpa dukungan mereka, penulis tidak pernah 
berhasil menyelesaikan buku ini. 

Kepada editor Rayendra L. Toruan dan penerbit PT 
Elex Media Komputindo, penulis ucapkan terima kasih 
yang tak terhingga atas berkenannya menerbitkan buku ini, 


Versi Pdf di 1 ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


semoga amal baiknya dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik perpajakan di 
Indonesia. 

Untuk rekan-rekan profesional yang tergabung di Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan rekan-rekan profesional 
yang tergabung di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terima 
kasih atas semua support dan apresiasinya. Sedikit Ilmu dan 
pengalaman yang penulis miliki ini, ingin senantiasa penulis 
dedikasikan bagi profesi. 

Akhirnya, tiada kata yang paling tepat untuk disampaikan 
sebagai penutup prakata ini dengan meminta para pembaca 
untuk berkenan memberikan masukan-masukan yang 
membangun demi perbaikan isi maupun redaksional buku 
ini. 


Salam hangat penulis, 
Cibaduyut - Bandung, 27 Pebruari 2014 


Versi Pdf Lerpngya 1 ipusnas.com 


Sambutan Kebua Komparbemen Akuntan 
Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 


Suatu bagian terpenting dalam transformasi pengetahuan 
bagi dunia pendidikan adalah tersedianya bahan pengajaran 
sebagai sumber referensi, demikian halnya bagi dunia 
praktik harus ada panduan literatur yang memadai. Referensi 
mengenai manajemen risiko perpajakan telah hadir dengan 
terbitnya buku “Corporate Tax Risk Management" yang ditulis 
oleh Dr. Nur Hidayat, Ak, CA, BKP. 

Penulis merupakan seorang yang kompeten di bidangnya, 
selain menjalani profesi, penulis juga dikenal aktif sebagai 
tenaga pengajar pada Program Magister Akuntansi 
Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Universitas 
Pancasila Jakarta serta di beberapa PTN dan PTS di Bandung 
dan Jakarta. 

Saya mengenal Dr. Nur Hidayat, sebagai anggota dan 
pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, jauh 
sebelum itu saya mengenal penulis yang aktif memberikan 
kuliah bersama-sama (team teaching) untuk mata kuliah 
Manajemen Perpajakan di Program Magister Akuntansi 
Universitas Kristen Maranatha, penulis juga saya kenal 
melalui beberapa essay dan artikelnya yang telah diterbitkan 


di beberapa jurnal dan diikutsertakan dalam berbagai 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


forum ilmiah. Salah satu karya bukunya yang berjudul 
“PEMERIKSAAN PAJAK: Menghindari & Menghadapi” 
yang telah diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo 
(Gramedia Group). Dari dasar tersebutlah, saya percaya 
bahwa tulisan Dr. Nur Hidayat dalam buku ini juga memiliki 
nilai advokasi yang komprehensif bagi pembaca yang ingin 
sekadar mengetahui dan bahkan bagi yang ingin mendalami 
manajemen risiko perpajakan. 

Kami menyambut gembira buku karya Dr. Nur Hidayat 
ini, terbitnya buku ini akan menambah literatur perpajakan 
di Indonesia, dan memperluas cakrawala pengetahuan 
perpajakan bagi mahasiswa, praktisi, dan pengamat 
perpajakan, para akuntan, dan konsultan pajak yang berminat 
dalam bidang manajemen risiko perpajakan. 

Semoga buku ini memberikan sumbangan yang berarti 
bagi perkembangan kajian perpajakan secara praktis dan 
kajian perpajakan secara akademis di Indonesia. 


Jakarta, 21 Maret 2014 
Prof. Dr. John Hutagaol 


Versi Pdf da 1 ipusnas.com 


Kata Pengantar Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak., 
Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia 


Pemajakan berdasar sistem self assessment yang berlaku 
berdasar paradigmabaru dari Tax Reform 2007 menempatkan 
pembayar pajak sebagai salah satu penegak sistem dimaksud 
dengan memberikan kewenangan lebih besar untuk men- 
design dan merencanakan pajak-pajak yang akan timbul 
dari transaksi yang dilakukan, bahkan Wajib Pajak (WP) dan 
mulai melihat risiko apa yang akan timbul dari transaksi 
perusahaan yang telah dilakukan. Berangkat dari dasar itulah 
seharusnya WP dapat mengidentifikasi risiko perpajakan 
perusahaan, mampu mengukur risiko perpajakan yang akan 
timbul, serta mampu mempersiapkan penanganan risiko 
perpajakan secara tepat, atas risiko yang telah dan yang akan 
terjadi di kemudian hari. 

Oleh karena itu, saya menyambut gembira atas terbitnya 
buku “Corporate Tax Risk Management”, buah karya 
Dr. Nur Hidayat, Ak, BKP, dengan beberapa pertimbangan. 
Pertama: buku perpajakan yang membahas secara khusus 
tentang manajemen risiko pajak dirasakan masih sangat 
kurang, bahkan belum ada di Indonesia. Kedua, buku ini 
mempunyai nilai yang berbeda dari buku-buku perpajakan 


yang telah ada sebelumnya karena di samping membahas 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


pajak dari pertimbangan aturan-aturan perpajakan juga 
mengetengahkan pembahasan yang strategis tentang 
manajemen risiko perpajakan yang merupakan masalah 
yang hampir dapat menimpa semua jenis perusahaan. 

Saya mengenal Dr. Nur Hidayat, melalui beberapa essay 
nya yang telah dimuat di Harian Kontan antara lain berjudul: 
Penyimpangan Pemeriksaan Pajak. Dr. Nur Hidayat, begitu 
kritis memotret pemeriksaan pajak yang berlangsung di 
lapangan dari kacamata seorang yang berprofesi sebagai 
konsultan akuntansi perpajakan profesional. Beliau begitu 
kritis menganalisis konsep pemeriksaan pajak, karena latar 
belakangnya sebagai akademisi yang telah mengajar dan 
melakukan beberapa riset yang bertemakan perpajakan. 
Dari dasar tersebutlah, saya percaya bahwa tulisan Dr. 
Nur Hidayat dalam buku ini juga memiliki nilai advokasi 
yang komprehensif bagi pembaca yang ingin mengetahui 
dan mendalami manajemen risiko perpajakan, baik saat 
mempersiapkan transaksi dan saat menyiapkan laporan- 
laporan pajak yang menjadi rutinitas di setiap perusahaan. 

Menurut saya buku ini tepat dijadikan bacaan penting 
bagi WP dan praktisi perpajakan lainnya saat menyiapkan 
diri memenuhi kewajiban pajak (formal) agar terhindar dari 
risiko pajak yang memberatkan dan tepat pula dijadikan 
bacaan bagi siapa saja yang ingin mendalami perpajakan 
dalam perspektif yang berbeda. 

Selain itu, buku ini juga sangat relevan dijadikan salah 
satu bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang mengambil 
mata kuliah “MANAJEMEN PERPAJAKAN” yang diajarkan 


Versi Pdf ea 1 ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


pada program studi Perpajakan dan konsentrasi Perpajakan 
(pada program Sarjana dan Pascasarjana). 

Semoga buku ini mampu memberikan solusi dan manfaat 
yang semaksimal mungkin bagi pembaca yang ingin 
memperdalam pengetahuan tentang manajemen risiko 
perpajakan perusahaan. 


Jakarta, 21 Maret 2014 
Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak 


Versi Pdf dh 1 ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Prakata' PenUlIS oa niatan aminn amanah iv 
Sambutan Ketua Kompartemen 


Akuntan Pajak IAI - Prof. Dr. John Hutagaol......i...ooo. viii 
Kata Pengantar - Prof. Dr. Gunadi, Ak, MSC mee.oooocoooooooo x 
AN 3 NN NN AT xiv 
Daftar Ta Del ee etitausukamananuaam nana xvii 
Daftar GAM bar... w maen hn maka Mamanya Xx 
BAB I DASAR - DASAR MANAJEMEN RISIKO .ea.enneemmenian 1 
Sejarah Manajemen Risiko m..oooo.ccoooocco”oooWoWo.o.ooom 1 
Definisi Risiko dan Manajemen Risiko w.co.oo.ocoooooooooooo 5 
Unsur - Unsur Manajemen Risiko .ooooooocoocooooooo oom 12 
Tujuan Manajemen RisikO.....oooo.ocoroooooooooo Woo 14 
Risiko Dapat Menimpa Siapa PUN.....ocooooooocoooooooooom 16 
Risiko Bisa Terjadi Setiap Saat ..........ooocoooooooooooooooomo 25 
Risiko Dapat Merugikan Perusahaan ......ooocoo.ooooo. 30 
Risiko Versus Ketidakpastian .......oo.co.coooooooooooooomo 44 
Siklus Manajemen RisiKO ..o.ooooooocoooooooooo.oo oom 54 
BAB II KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SANKSL...o..orarvamm. 69 
Pengelompokan Pajak.....o.»o..cooooo.ccoooo.o.mooo.oooo momo 69 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


Kewajiban Perpajakan ......oo.ocoooooocoooo”oo.ooo.oomomo 73 
Pemungutan dan Penagihan Pajak......o.oocooooooocoooooo 85 
Sanksi Perpajakan......oo.oooocco.cooooo.cooooooWoWoWoo mom 88 


BAB III MENGIDENTIFIKASI RISIKO PERPAJAKAN 


PERUSAHAAN kesediaan bank kans anakan 105 
Mengidentifikasi Risiko Pajak Penghasilan Badan.......... 107 
Mengidentifikasi Risiko Pajak Penghasilan Pasal 21...... 109 
Mengidentifikasi Risiko Pemotongan dan Pemungutan 112 
Mengidentifikasi Risiko Pajak Pertambahan Nilai ........... 113 
Mengidentifikasi Risiko Pemeriksaan Pajak ......i..i......... 115 
Mengidentifikasi Risiko Pengajuan Keberatan.................. 118 
Mengidentifikasi Risiko Pengajuan Banding................... 121 


BAB IV MENGUKUR RISIKO 


PERPAJAKAN PERUSAHAAN ...ooooc room 123 
Klasifikasi Risiko Perpajakan Perusahaan ......o...ooo. 127 
Mengukur Risiko Pemeriksaan .....o.ooo.oooooooooooooooomomo 140 
Mengukur Risiko Pajak Pengajuan Keberatan................. 144 
Mengukur Risiko Pengajuan Banding ...o..oo.ooooooooooo 146 


BAB V MENGELOLA RISIKO PERPAJAKAN 


PERUSAHAAN aa amiin 149 
Risiko Pajak yang Diperkirakan.....o.oo.ocoooo.ooooooooo 149 
Teknik Mengelola RiSiKO .....ocoooooccooooo.ooo.oomomom 150 
Penghindaran Risiko Perpajakan ....o..oo.ro.ooooco.o.oo 151 
Pengurangan Risiko Perpajakan......oo.ooooo.ooooo.oo.ooo 153 
Pemindahan RiSiKO......oo.oocoooo.o room 155 
Penanganan Risiko weo.oooocooocoooWooo Wo. oo mo Woo 156 


Versi Pdf Lerprngya 1 ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


Daftar Pustaka 


Biografi PENnUlis.....o..ooooooocoocooooooooooo.WoWoWoWoo Wa 


Versi Pdf Lp 1 ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR TABEL 


Tabel 1.1. Era Manajemen RiSikO...ooooooooooooooocoooo.Wmom 3 
Tabel 1.2. Risiko dan Ketidakp@Sti@N w.oooooooooooooooom—om 46 
Tabel 1.3. Karakteristik RiSikO w..ooo.cooooooooooo.Wo.oom 47 
Tabel 1.4. Tipe RiSikO meooooccoocooccooWoWo.mooWoWomomomomnnn 62 
Tabel 2.1. Tempat Pendaftaran NPWP .oo.ooocooooooooomo 76 
Tabel 2.2. Batas Waktu Penyampaian SPT MaSa seo... 81 
Tabel 2.3. Batas Waktu Penyetoran MASA woooo.cooooooooo 83 
Tabel 2.4. Sanksi BUNGA...oooooooocoo.co.oocoooooWoWoW—ooWoWo 89 
Tabel 2.5. Sanksi DENd@...oo.ocoocooooooooWomo.oomn 92 
Tabel 2.6. Sanksi KENGIKAN ..o..co.ocooooocoo.o.WmoWmomom 94 
Tabel 2.7. Pidana PENj@TA.w.oooococoocoooocoWoooWoWoWo.WoWoW 96 
Tabel 2.8. Pidana KUTUNGAN w..ooooooooooocoooo.oWcoo—oWoWo mom 98 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar 1.1. 
Gambar 1.2. 
Gambar 1.3. 
Gambar 1.4. 
Gambar 1.5. 
Gambar 2.1. 
Gambar 2.2. 
Gambar 3.1. 
Gambar 3.2. 


Gambar 3.3. 
Gambar 3.4. 
Gambar 3.5. 
Gambar 3.6. 
Gambar 3.7. 
Gambar 3.8. 
Gambar 4.1. 
Gambar 4.2. 
Gambar 4.3. 
Gambar 4.4. 
Gambar 4.5. 


DAFTAR GAMBAR 


Komponen RiSikO weroooocooccoocoo..com#WoWommmman 9 
Risiko Pajak yang Tidak Dapat Dihindari.....33 
Types Of RISK wrr.coocc oom ena enam 49 
Siklus Manajemen RiSikO weoooocoocoooooomo mo 54 
RIS FA CtOFS.arennmenineba anakan akang 56 
KlasifikaSi Pajak ...ooooooooocooooo.moWomoWoo 69 
Alur Pembayaran dan Penagihan Pajak........84 
Risiko PPh BA@AN..ooooooo.o.WoWo.mu 109 
Variabel Status Pegawai 

dan Pembayaran PPh....oo.oooocooooooo.oooomo 111 
Variabel Bukti Potong dan SPT Masa.......... 111 
Menilai Risiko Pajak Pertambahan Nilai.... 114 
Risiko Pemeriksaan Pajak w.oooooooooooooooooom 115 
Kriteria Pemeriksaan Pajak “oo 117 
Penyelesaian Keberatan ....oooooooooooooooooo 120 
Pelaksanaan Banding we.oooooooooooooooomoo 122 
Contoh Mengukur RiSikO wooooocooooooomomo 125 
Risiko Berdasarkan Jenis Pajak... 127 
Peluang SPT Diperiksa wero.oocooorma 133 
Sanksi Pidana AIpA ....oooooooocooco.oo#o Woo 137 
Sanksi Pidana Sengaja....o.coooooooooooooooooo 138 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Corporate Tax RISK Management 


Gambar 4.6. 


Gambar 4.7 


Gambar 4.8. 
Gambar 5.1. 
Gambar 5.2. 


Sanksi Mengulang Tindak Pidana oo... 138 
Sanksi Percobaan Tindak Pidana... 139 
Risiko Pajak Berdasarkan Sanksi ...ooo...... 140 
Teknik Mengelola Risiko we ooooocoocoooocoooomo 151 
Pemindahan RiSikO wo.oooocoooooooWoomom 156 


Versi Pdf Sa 1 ipusnas.com 


BAB | 
DASAR-DASAR 
MANAJEMEN RISIKO 


SEJARAH MANAJEMEN RISIKO 


Untuk memahami apa itu manajemen risiko, maka kita harus 
sejenak melihat dari asal-usulnya (kelahiran) manajemen 
risiko dengan mundur ke belakang. Sejarah manajemen 
risiko dimulai pada tahun 2100 SM. Di Babilonia, Hammurabi 
mencetuskan konsep 'bottomry', yaitu bentuk asuransi untuk 
perkapalan, di mana pemilik suatu kapal dapat meminjam 
uang untuk membeli kargo dan tidak harus membayar 
utangnya bila kapal pengangkut kargo tersebut hilang di 
lautan. 

Setelah era “bottomry, dalam perkembangan sejarahnya 
manajemen risiko dibagi dalam tiga tahapan. Pertama, ta- 
hapan first age. Pada tahapan ini, perusahaan hanya mem- 
pertimbangkan risiko non-entrepreneural dalam menjalan- 
kan bisnisnya. Asuransi merupakan sarana manajemen risiko 
yang paling diandalkan pada era ini. Bisnis yang dilakukan 
hanya memfokuskan diri pada risiko internal tanpa memper- 
timbangkan keadaan pasar. Selain itu, strategi manajemen 
risiko yang dijalankan juga tidak terkoordinasi, di mana pe- 
ngelolaan manajemen risiko hanya dilakukan pada beberapa 


aspek saja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


